LAPORAN 

PERTANGGUNGJAWABAN 

KEGIATAN 

BAKTI SOSIAL DAN OURBAN1437 H 

"MENEBAR CINTA. KUATKAN UKHUWAH SESAMA" 






















LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN KEGIATAN 


BAKTI SOSIAL DAN QURBAN 
"MENEBAR CINTA, KUATKAN UKHUWAH SESAMA" 


MUQADDIMAH 

Umat Islam dihadapkan pada berbagai perubahan terutama akibat iklim globalisasi 
yang makin mengakar kuat dan menyebabkan banyak sekali umat yang belum mampu 
merespon dengan baik terjadinya perubahan kehidupan yang lebih kompleks dari 
sebelumnya. Beberapa kalangan dari umat yang mungkin tanpa sadar 'menggerogoti' apa 
yang menjadi hak orang lain yang membutuhkan. Bahkan beberapa umat mengorbankan 
ukhuwah Islamiyah hanya demi meraih kepuasan sesaat. Dimana akibatnya semakin 
membuat kentara jurang pemisah antar umat yang berada dan tidak. 

Maka dari itu, menjadi sangat penting untuk mengedapankan sikap saling cinta dan 
ikhlas sebagai sebuah pondasi beragama dalam menguatkan ukhuwah Islamiyah. Sikap ini 
perlu ditanamkan sebagai wujud dalam mengharap ridho dan ketaqwaan kepada Allah SWT. 
Jika sikap ini dijalankan dengan kuat, maka suatu bangsa dengan umat yang kuat secara 
komprehensif akan mendorong terbentuknya peradapan yang mulia. Allah pun memberikan 
amanat pada kita umat manusia untuk saling mengasihi dan menghormati orang lain 
"Apabila kamu dihormati dengan suatu penghormatan, maka balaslah penghormatan itu 
dengan yang lebih baik, atau balaslah dengan yang serupa. Sesungguhnya Allah SWT 
memperhitungkan segala sesuatu" (QS.An-Nisaa {4}:86). 

Dengan dasar itulah yang menjadi landasan PK IMM Ibnu Khaldun, Al-Khawarizmi, 
dan Ibnu Al-Baitar UGM untuk melakukan hal kongkrit demi terwujudnya ukhuwah 
islamiyah. Oleh karena itu dalam rangka mengaplikasikan asas religiusitas dan humanisme 
yang menjadi pilar Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah yang bertepatan dengan datangnya 
hari besar Idul Adha 1437 H, maka dirasa perlu PK IMM Ibnu Khaldun, Al-Khawarizmi, dan 
Ibnu Al-Baitar UGM untuk melaksanakan bakti sosial dan qurban bagi masyarakat. 

Selama satu hari satu malam, teman-teman dari tiga komisariat IMM di UGM telah 
melaksanakan kegiatan bakti sosial dan penyembelihan hewan qurban. Banyak sekali 

Panitia Kegiatan Bakti Sosial dan Qurban 143 7 H 

PK IMM IBNU KHALDUN, AL-KHAWARIZMI DAN IBNU AL-BAITAR UGM > > 



pelajaran dan pengalaman yang didapat dalam waktu yang sesingkat itu. Semoga apa yang 
telah diberikan oleh teman-teman IMM pada umumnya dan para donatur yang telah 
membantu menyukseskan acara ini pada khususnya dapat dihitung sebagai amal jariyah 
oleh Allah SWT. Aamin yaa robbal 'alamiin. 

DASAR PEMIKIRAN 

1. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu sebuah sungai di surga. Maka 
dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berqurbanlah. Sesungguhnya orang-orang 
yang membenci kamu dialah yang terputus (QS.AI-Kautsar 1-3) 

2. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah 

3. Program Kerja PK IMM Ibnu Khaldun, Al-Khawarizmi dan Ibnu Al-Baitar UGM Periode 
2015-2016 

NAMA DAN TEMA KEGIATAN 

Kegiatan ini diberi nama : Bakti Sosial dan Qurban , yang bertemakan: 

"MENEBAR CINTA, KUATKAN UKHUWAH SESAMA" 


TUJUAN KEGIATAN 

Tujuan kegiatan Bakti Sosial dan Qurban yang diselenggarakan oleh PK IMM Ibnu 
Khaldun, Al-Khawarizmi dan Ibnu Al-Baitar Universitas Gadjah Mada antara lain sebagai 
berikut: 

1. Berbagi terhadap sesama umat Islam dalam suasana Idul Qurban 1437 H 

2. Mempererat ukhuwah antar umat muslim khususnya di Desa Hargotirto 

3. Menanamkan dan menumbuh suburkan solidaritas kemanusiaan 

4. Meningkatkan rasa syukur sebagai umat yang selalu dirahmati dan dikasihi oleh Allah 
SWT 

BENTUK KEGIATAN 

1. Penyembelihan hewan qurban 

2. Bazar sembako murah 


Panitia Kegiatan Bakti Sosial dan Qurban 143 7 H 

PK IMM IBNU KHALDUN, AL-KHAWARIZMI DAN IBNU AL-BAITAR UGM > > 



3. Outbond edukatif dan edukasi reptil bersama murid SD Muhammadiyah Menguri 

4. Pemberian bantuan paket alat tulis 

5. Bazar pakaian 


PENANGGUNG JAWAB 

Penanggung jawab acara ini adalah PK IMM Ibnu Khaldun, PK IMM Al-Khawarizmi 
dan PK IMM Ibnu Al-Baitar UGM periode 2015/2016. 

KEPANITIAAN 

Kegiatan ini dilaksanakan oleh panitia yang dibentuk oleh PK IMM Ibnu Khaldun, PK 
IMM Al-Khawarizmi, dan PK IMM Ibnu Al-Baitar Universitas Gadjah Mada periode 
2015/2016. Meskipun pada pelaksanaannya tidak semua dari anggota panitia dapat hadir 
dan mengikuti kegiatan. Total peserta yang akhirnya dapat mengikuti kegiatan sebanyak 21 
orang, (terlampir) 

WAKTU PELAKSANAAN 

Kegiatan Bakti Sosial dan Qurban 1437 H akan dilaksanakan insya Allah pada: 

Hari : Ahad-Senin 

Tanggal : 11-12 September 2016 

Tempat : SD Muhammadiyah Menguri, Hargotirto, Kokap, Kulonprogo 

PELAKSANAAN ACARA 

Keseluruhan acara bakti sosial tahun ini dimulai pada hari Ahad tanggal 11 
September 2016 selama 1 hari 1 malam di Desa Hargotirto, Kokap, Kulon Progo. 
Pemberangkatan dilakukan pada hari Ahad ba'da ashar dari titik kumpul Masjid Al-lman 
Klebengan. Tiba di lokasi pada waktu maghrib dan langsung dilanjutkan dengan buka puasa 
bersama dengan tuan rumah. Kebetulan tuan rumah untuk acara tahun ini merupakan 
kepala sekolah dari SD Muhammadiyah Menguri yang menjadi lokasi baksos IMM UGM. 
Meskipun letak rumahnya cukup jauh dengan lokasi sekolahnya, tetapi kami memilih disini 
dengan alasan kemudahan koordinasi. Selain itu, salah satu penanggung jawab acara juga 


Panitia Kegiatan Bakti Sosial dan Qurban 143 7 H 

PK IMM IBNU KHALDUN, AL-KHAWARIZMI DAN IBNU AL-BAITAR UGM > > 



sudah mengenal dekat dengan tuan rumah. Sehingga semakin mempermudah berjalannya 
kegiatan. 

Selama malam hari, kami mengikuti kegiatan takbir bersama dengan warga sekitar 
di Musholla yang letaknya persis di depan rumah. Musholla tersebut merupakan tempat 
ibadah bersama antara umat Muhammadiyah maupun NU. Dimana yang keesokan harinya 
juga digunakan untuk pelaksanaan sholat led. Uniknya di musholla tersebut masih 
menjalankan tradisi memakan kupat tempe bersama bagi para jamaah yang hadir. 

Pada malam itu kami juga kehadiran tamu dari pihak PDM dan Lazismu Kulon 
Progo. Mereka datang untuk menanyakan atau bahasa jawanya ngaruhke kegiatan kami 
selama disana. Berapa kambing yang kami bawa dan apa saja kegiatan yang akan 
dilaksankan esok hari di sekolah. Kami pun menjelaskan dengan rinci. Mereka menanggapi 
dan mengapresiasi dengan positif kegiatan yang akan kami lakukan ini. 

Selanjutnya kegiatan malam ini diakhiri dengan rapat koordinasi bersama dan 
persiapan final untuk kegiatan esok hari sembari menunggu kambing yang sedang dalam 
perjalanan dari Kota Jogja. Lima kambing yang dibawa dari Jogja akhirnya tiba pada pukul 
23.00 dan langsung diturunkan di rumah salah satu warga dekat sekolah. Kambing-kambing 
tersebut tiba sangat larut malam karena menunggu bantuan kambing tambahan dari 
QurbanMu Kotagede. Meskipun pada akhirnya dimalam itu bantuan kambing tambahan 
tersebut batal diambil dan harus diambil keesokan harinya setelah sholat led karena pihak 
panitia disana yang sudah terlanjur pulang. 

Mengenai kegiatan esok harinya yaitu pada hari Senin, 12 September 2016 di SD 
Muhammadiyah Menguri sendiri dimulai setalah pelaksanaan sholat led pada pukul 09.00 
hingga 13.00. Berikut deskripsi masing-masing kegiatan yang kami laksanakan : 

1. Penyembelihan Hewan Qurban 

Pada kegiatan baksos tahun ini alhamdulillah kami memperoleh 7 (tujuh) ekor 
kambing. Lima kambing berasal dari alumni dan dua kambing dari QurbanMu Kotagede. 
Meskipun sangat berkurang jumlahnya dari tahun lalu yang mencapai 15 ekor kamping, 
tetapi kami memang sudah memutuskan untuk tidak meminta bantun kambing dari UNY 
lagi seperti tahun kemarin dengan melihat berbagai pertimbangan dan evaluasi tahun lalu. 
Berikut daftar nama shohibul qurban pada kegiatan baksos IMM UGM 1437 H : 


Panitia Kegiatan Bakti Sosial dan Qurban 143 7 H 

PK IMM IBNU KHALDUN, AL-KHA WARIZMI DAN IBNU AL-BAITAR UGM > > 



Suprayitno (1 kambing) 

Nurul Fazri Ramdhani (1 kambing) 

Nibras Zakiyah (1 kambing) 

Nur Shodiq (1 kambing) 

Ghufron Mustaqim (1 kambing) 

QurbanMu atas nama Melati Grafika (2 kambing) 

Daging qurban dibagikan kepada seluruh murid SD Muhammadiyah Menguri 
sejumlah 70 anak, guru dan karyawan sejumlah 12 orang, tenaga penyembelih 8 orang, dan 
warga sekitar 10 orang. Jadi total dibagikan untuk 100 orang dengan masing-masing 
memperoleh sekitar 0,4-0,5 ons daging kambing. Selama pelaksanaan alhamdulillah juga 
berjalan lancar, tidak ada hambatan yang berarti. 

Sebagai bentuk evaluasi, kami mempertimbangkan untuk mengusulkan pada 
kegiatan baksos tahun depan agar mengajukan permohonan shohibul qurban dalam bentuk 
hewan sapi yang ditanggung oleh 7 orang. Hal ini melihat dari rata-rata harga kambing yang 
sudah mencapai 2,5-3 juta per ekor yang hampir sama dengan jumlah iuran untuk qurban 
sapi. Selain itu, total daging yang diperoleh dari 1 sapi jauh lebih banyak dibandingkan 7 
kambing yang setara. Sehingga para penerima dapat memperoleh jumlah daging yang lebih 
banyak juga. Semoga hal ini dapat terlaksana dengan persiapan kegiatan yang lebih awal 
dan matang. 

2. Bazar Sembako Murah 

Bersamaan dengan kegiatan penyembelihan yang dilakukan oleh para immawan, 
para immawati juga membagi tugas untuk membantu kegiatan pembagian sembako murah 
dan outbond dengan anak-anak. Sehingga kegiatan dapat berjalan efektif dan efisien. Para 
wali bapak-bapak membantu kegiatan penyembelihan, sedangkan wali ibu-ibu menukarkan 
sembako, dan anak-anak mengikuti kegiatan outbond. 

Paket sembako tahun ini kami sediakan sebanyak 100 buah dengan harga asli per 
paket Rp 30.000 dan dijual kembali dengan harga Rp 10.000 saja. Tiap paket berisi beras 
lkg, minyak goreng 0,5 liter, gula pasir 0,5kg, teh 1 bungkus, dan mi instan 2 bungkus. 
Mekanisme pembagian menggunakan kupon sembako yang sudah kami distribusikan sejak 
hari Kamis kemudian ditukarkan kepada panitia dengan membayar Rp 10.000. Penerima 


Panitia Kegiatan Bakti Sosial dan Qurban 143 7 H 

PK IMMIBNU KHALDUN, AL-KHA WARIZMI DAN IBNU AL-BAITAR UGM > > 



kupon merupakan seluruh wali murid SD Muhammadiyah Menguri, guru karyawan, dan 
warga sekitar. 

Total uang yang kami peroleh adalah 100 kupon x Rp 10.000= Rp 1.000.000. Uang 
tersebut kami berikan seluruhnya kepada pihak sekolah untuk membantu meringankan 
kebutuhan sekolah dan guru pada khususnya. Hal ini melihat pada kenyataan bahwa guru- 
guru SD Muhammadiyah Menguri yang belum tentu memiliki gaji honor tetap tiap bulan. 
Mereka juga mengandalkan bantuan dari donatur dan hasil jualan kantin bersama karena 
murid-murid yang bersekolah tidak dipungut biaya sepeser pun. Selain agar tidak 
membebani wali, ini juga mengingat persaingan dengan SD negeri yang juga tidak 
membebankan biaya pada murid-muridnya. 

Semoga bantuan yang tidak seberapa tersebut dapat membantu meringankan pihak 
sekolah dan sembako yang dibagikan dapat membantu memenuhi kebutuhan pokok 
masyarakat yang saat ini harganya terus melambung. Terutama bagi warga pegunungan 
yang akses untuk mendapatkan beras saja cukup sulit. 

3. Outbond Edukatif dan Edukasi Reptil 

Sembari kegiatan penyembelihan dan pembagian sembako, seluruh anak-anak SD 
Muhammadiyah Menguri dari kelas 1 hingga 6 diarahkan untuk mengikuti kegiatan 
outbond. Untuk tahun ini, IMM UGM dibantu dengan kehadiran teman-teman Medal 
Outbond yang merupakan tim usaha di bidang jasa outbond. Kebetulan mereka juga 
memiliki program gratis untuk terlibat dalam kegiatan-kegiatan sosial yang dijalankan oleh 
suatu organisasi. 

Outbond dimulai di dalam kelas karena saat akan dimulai turun hujan gerimis. 
Tetapi, tidak berselang lama langit terang kembali dan dilanjutkan diluar ruangan. Perlu 
diketahui bahwa lapangan SD Muhammadiyah Menguri sangatlah luas. Ini merupakan hasil 
dari bantuan-bantuan pihak asing sehingga bagaimanapun fasilitas ini harus bisa kami 
manfaatkan secara maksimal untuk kegiatan anak-anak. 

Dimulai dari permainan-permainan ringan hingga permainan yang membutuhkan 
olah tubuh, anak-anak sangat terlihat riang dan antusias. Permainan-permainan ini 
dilakukan untuk mengajarkan arti kekompakan, kepercayaan diri, kepercayaan terhadap 


Panitia Kegiatan Bakti Sosial dan Qurban 143 7 H 

PK IMM IBNU KHALDUN, AL-KHA WARIZMI DAN IBNU AL-BAITAR UGM > > 



teman, hingga melatih kecerdasan otak. Dari seluruh murid yang berjumlah 70 anak, hampir 
seluruhnya hadir. Mereka mengikuti kegiatan hingga akhir dengan senang. 

Kegiatan outbond ini kemudian ditutup dengan edukasi reptil. Kegiatan edukasi 
reptil ini merupakan sebuah inovasi baru dalam baksos IMM UGM untuk menarik perhatian 
murid dan juga wali serta warga sekitar yang berada di lokasi baksos. Mereka merupakan 
masyarakat yang tinggal di wilayah pegunungan yang memiliki banyak kebun dan hutan. 
Dimana reptil khususnya dalam bentuk ular sangat sering mereka jumpai. Oleh karena itu, 
melalui edukasi ini diharapkan mereka dapat mengetahui pengetahuan yang benar 
mengenai reptil tersebut. 

Para murid yang diatur untuk membentuk lingkaran mendengarkan penjelasan 
dengan seksama. Ada sebagian murid yang berani dan tertarik untuk memegang ular-ular 
yang dibawa teman-teman Medal Outbond, tetapi juga ada juga yang lari karena takut. 
Terutama murid-murid perempuan. Tetapi memasuki sesi foto-foto dengan ular, mereka 
kembali antusias. Terutama para wali dan warga yang berada di lokasi baksos. Semoga 
kedepannya dalam setiap kegiatan baksos dapat menawarkan kegiatan yang terus 
bermanfaat tetapi juga menarik. Sehingga akan semakin banyak umat yang mengenal dan 
merasa kebermanfaatan dari kehadiran IMM UGM. 

4. Pemberian bantuan paket alat tulis 

Anak-anak yang telah mengikuti kegiatan outbond dan edukasi reptil, kami 
kumpulkan kembali menjadi satu sembari beristirahat untuk menerima bantuan alat tulis 
atau kami sebut doorprize untuk mereka. Paket alat tulis ini berisi buku tulis, buku gambar, 
pensil, penghapus, dan rautan. Sebagian alat tulis merupakan bantuan dari alumni (Mas 
Inamul Haqqi). Jumlah bantuan sebanyak 100 paket, 70 paket untuk murid SD 
Muhammadiyah Menguri dan sisanya 30 paket untuk murid TPA di Musholla depan rumah 
pondokan tempat kami menginap. 

Bantuan ini kami serahkan satu persatu menurut kelas. Anak-anak sangat senang 
dan antusias dalam menerima bantuan ini. Selain untuk meringankan beban wali dalam 
memenuhi kebutuhan sekolah serta membantu proses anak-anak dalam belajar. Bantuan ini 
juga merupakan bentuk kenang-kenangan serta apresiasi kami terhadap semangat dan 
antusias anak-anak SD Muhammadiyah Menguri yang telah hadir hari itu. Mereka yang 


Panitia Kegiatan Bakti Sosial dan Qurban 143 7 H 

PK IMM IBNU KHALDUN, AL-KHA WARIZMI DAN IBNU AL-BAITAR UGM > > 



harus menempuh jarak cukup jauh dari rumah masing-masing dengan berjalan kaki menuju 
sekolah. Semoga apa yang kami berikan ini dapat bermanfaat dan dipergunakan dengan 
sebaik-baiknya. 

5. Bazar pakaian 

Bazar pakaian merupakan kegiatan atau acara puncak dari keseluruhan acara baksos 
oleh IMM UGM di SD Muhammadiyah Menguri. Bazar penjualan baju murah ini kami 
lakukan di sepanjang teras sekolah. Antuasias warga terutama ibu-ibu sangat tinggi. 
Meskipun anak-anak SD serta bapak-bapak juga tetap turut meramaikan bazar tersebut 
hingga akhir. 

Pakaian yang kami bawa cukup banyak mulai dari ukuran anak-anak hingga dewasa, 
untuk perempuan maupun laki-laki. Termasuk berbagai sepatu dan tas yang juga ada. Harga 
yang kami tawarkan mulai dari Rp 1000 - Rp 10.000. Tidak memakan waktu yang cukup 
lama, pakaian tersebut langsung ludes. Meskipun ada sedikit sisa yang tidak laku karena 
kualitasnya yang tidak cukup baik. Total perolehan yang kami dapat sejumlah Rp 1.023.500. 
Uang tersebut kami tinggal dalam bentuk lain dan sebagian digunakan untuk menutup 
kebutuhan kegiatan baksos. 


LAPORAN KEUANGAN 


PEMASUKAN 

Sumber 

Jumlah 

Total 

Kas 


Rp 500.000 

Donatur 

Fadel Basrianto 

Rp 500.000 


Fatah 

Rp 100.000 


Hamba Allah 

Rp 50.000 


Inamul Haqqi 

(wujud 100 paket alat tulis) 


lqbal Rahardian 

Rp 300.000 


Irfa Fahd 

Rp 500.000 


LazisMu Kulon Progo 

Rp 1.000.000 


Luqman 

Rp 500.000 



Panitia Kegiatan Bakti Sosial dan Qurban 143 7 H 

PK IMM IBNU KHALDUN, AL-KHA WARIZMI DAN IBNU AL-BAITAR UGM > > 


















Miftachul Umam 

Rp 250.000 


Nur Hidayat 

Rp 70.000 


- NurLailyQ 

Rp 50.000 


Nurul Fazri 

Rp 500.000 


PhiscaA 

Rp 200.000 


Sarah A 

Rp 100.000 


Zulfi Ifani 

Rp 1.000.000 

Rp 5.120.000 

Sohibul Qurban 

Ghufron Mustaqim 

(wujud kambing 1 ekor) 


Nibraz Zakiyah 

Rp 2.750.000 


NurSodiq 

Rp 2.500.000 


Nurul Fazri 

Rp 2.500.000 


QurbanMu an.Melati 

Grafika 

(wujud kambing 2 ekor) 


Suprayitno 

Rp 2.700.000 

Rpl0.450.000 

Bazar pakaian 


Rp 1.023.500 

TOTAL PEMASUKAN 

Rp 17.093.500 


*(nama donatur dan sohibul qurban diurutkan berdasarkan abjad) 


PENGELUARAN 


Jumlah 

Harga Satuan 

Total Harga 

Kesekretariatan 

Proposal dan surat menyurat 



Rp 11.000 

Hewan Qurban 

Kambing 

2 ekor 

Rp 2.500.000 

Rp 5.000.000 

1 ekor 

Rp 2.750.000 

Rp 2.750.000 

1 ekor 

Rp 2.700.000 

Rp 2.700.000 

Paket Sembako 

Minyak goreng 0,5 liter 

100 buah 

Rp 6.000 

Rp 600.000 


Panitia Kegiatan Bakti Sosial dan Qurban 143 7 H 

PK IMMIBNU KHALDUN, AL-KHA WARIZMI DAN IBNU AL-BAITAR UGM > > 












































Gula pasir 0,5 kg 

100 buah 

Rp 6.500 

Rp 650.000 

Teh sarang 

100 buah 

Rp 2.300 

Rp 230.000 

Mi ABC Selera Pedas 

200 bungkus 

Rp 1.700 

Rp 340.000 

Beras 

100 kg 

Rp 8.300 

Rp 83.000 

Plastik putih 



Rp 25.500 

Paket Alat Tulis 

Buku tulis SIDU 

100 buah 


Rp 187.500 

Buku Gambar SIDU 

100 buah 


Rpl40.000 

Plastik pembungkus 



Rp 6.000 

Outbond 

Snack tango 

5 dus 

Rp8.500 

Rp 42.500 

Air mineral 

2 dus 

Rp 18.000 

Rp 36.000 

Perlengkapan outbond 



Rp 200.000 

Edukasi reptil 



Rp 150.000 

Transportasi 

Sewa pickup & bensin 

(kambing) 

1 buah x 2 kali 


Rp 800.000 

Bensin angkut sembako & 

pakaian 



Rp 200.000 

Konsumsi 

Makan panitia 

21 orang x 3 kali 


Rp 500.000 

Lain-lain 

Plastik kresek 



Rpl20.000 

Trash bag 



Rp 24.500 

TOTAL PENGELUARAN 

Rp 15.543.000 

SALDO 

Rp 1.550.000 


Catatan : 

Jika donatur berkenan, sisa saldo tersebut sebesar Rp 550.000 akan disimpan kembali untuk 
modal kegiatan bakti sosial di tahun depan. Kemudian sisanya sebesar Rp 1.000.000 
digunakan untuk membantu melancarkan kegiatan Darul Arqam Dasar IMM UGM yang 

Panitia Kegiatan Bakti Sosial dan Qurban 143 7 H 

PK IMM IBNU KHALDUN, AL-KHA WARIZMI DAN IBNU AL-BAITAR UGM > > 












































insyaallah akan dilaksanakan pada tanggal 30 September-2 Oktober 2016 di Madrasah Din¬ 
iyah Al-lslah Nitikan. 

PENUTUP 

Demikian laporan pertanggungjawaban ini dibuat. Terimakasih kami ucapkan kepada 
seluruh pihak yang sudah berkenan membantu baik secara materi maupun non-materi. 
Selalu teriring doa dari kami, agar kita semua senantiasa menjadi bagian umat-Nya yang 
istiqomah dalam meraih ketaqwaan, amin. Jazokumullah khoiran katsiiran. 


PANITIA BAKTI SOSIAL DAN QURBAN 1437 H 


PK IMM Ibnu Khaldun, PK IMM Al-Khawarizmi dan PK IMM Ibnu Al-Baitar 


Ketua Panitia 


Sekretaris 



M. Robert Sasongko 


Hafsa Nur Afisena 


Mengetahui, 

Ketua Umum Ketua Umum 

Pimpinan Komisariat Pimpinan Komisa 


Pimpinan Komisariat Pimpinan Komisariat 


Ketua Umum 



Panitia Kegiatan Bakti Sosial dan Qurban 143 7 H 

PK IMM IBNU KHALDUN, AL-KHAWARIZMI DAN IBNU AL-BAITAR UGM > > 









LAMPIRAN-LAMPIRAN 


Panitia Kegiatan Bakti Sosial dan Qurban 143 7 H 

PK IMMIBNU KHALDUN, AL-KHA WARIZMI DAN IBNU AL-BAITAR UGM > > 



LAMPIRAN I 

SUSUNAN KEPANITIAAN BAKTI SOSIAL & QURBAN 1437 H 
11 -12 September 2016 


Penanggung Jawab : Neisha Prabandari K. 

M. Fatah Nur Hakim 
Ayta Qurrota A'yun 


Ketua 

: M. Robert Sasongko 

Sekretaris 

: Hafsa Nur Afisena 

Bendahara 

: Faika Rahma 

Sie Acara 

: Jamilatunnisa 


Mayzhang Taxasyana 


Futuha Helen 

Sie Dana Usaha 

: lqbal Faishal 


Azim Bi Al- Khoir 

Sie PDD 

: M. Nur Hidayat 

Sie Konsumsi 

: Nisa Maulida 


Amsa Nadzifah 

Sie Perlengkapan 

: Putranto Argi 


Emeralda 

Sie Humas 

: Azka Ulil Albab 


Dimas 


Panitia Kegiatan Bakti Sosial dan Qurban 143 7 H 

PK IMMIBNU KHALDUN, AL-KHA WARIZMI DAN IBNU AL-BAITAR UGM > > 




LAMPIRAN II 


DAFTAR PESERTA KEGIATAN BAKTI SOSIAL & QURBAN 1437 H 

11 -12 September 2016 


1. Fatah Nur Hakim 

2. Rusli Akhmad Junaedi 

3. Emeralda 

4. Septian 

5. Afif Fauzy 

6. Sholahudin Al Ayubi 

7. Rausan Fikri 

8. Yusuf Ginanjar P 

9. Adib 

10. Nur (saat pemberangkatan) 

11. Neisha Prabandari 

12. Jamilatunnisa 

13. Faika Rahma 

14. Hafsa Afisena 

15. Nisa Maulida 

16. Arina 

17. Arlina 

18. Hidrotunnisa 

19. Ilmi 

20. Izza 

21. Irma (KMNU UGM) 

22. Esti (IMM UMS) 


Panitia Kegiatan Bakti Sosial dan Qurban 143 7 H 

PK IMM IBNU KHALDUN, AL-KHA WARIZMI DAN IBNU AL-BAITAR UGM > > 



LAMPIRAN III 


DOKUMENTASI KEGIATAN BAKTI SOSIAL & QURBAN 1437 H 
11 -12 September 2016 
- Penyembelihan hewan qurban 
Qurban an. Ghufron Mustaqim 




Qurban an. Nibras Zakiyah 





NIBR 

ZAKh 



Panitia Kegiatan Bakti Sosial dan Qurban 143 7 H 

PK IMMIBNU KHALDUN, AL-KHA WARIZMI DAN IBNU AL-BAITAR UGM > > 


Qurban an. Nur Sodiq 




Qurban an. Nurul Fazri Ramdhani 




Qurban an. Suprayitno 




Panitia Kegiatan Bakti Sosial dan Qurban 143 7 H 

PK IMMIBNU KHALDUN, AL-KHA WARIZMI DAN IBNU AL-BAITAR UGM > > 
















Qurban an. Melati Grafika 



Pembagian daging qurban 



Panitia Kegiatan Bakti Sosial dan Qurban 143 7 H 

PK IMMIBNU KHALDUN, AL-KHA WARIZMI DAN IBNU AL-BAITAR UGM > > 


















Pembukaan kegiatan dan bazar sembako murah 




- Outbond dan edukasi reptil 



Panitia Kegiatan Bakti Sosial dan Qurban 143 7 H 

PK IMMIBNU KHALDUN, AL-KHA WARIZMI DAN IBNU AL-BAITAR UGM > > 










Pembagian paket alat tulis 




Penyortiran dan bazar pakaian 




Panitia Kegiatan Bakti Sosial dan Qurban 143 7 H 

PK IMMIBNU KHALDUN, AL-KHA WARIZMI DAN IBNU AL-BAITAR UGM > > 


























Foto kegembiraan peserta baksos bersama tuan rumah 



Panitia Kegiatan Bakti Sosial dan Qurban 143 7 H 

PK IMMIBNU KHALDUN, AL-KHA WARIZMI DAN IBNU AL-BAITAR UGM > > 
























LAMPIRAN IV 


NOTA PENGELUARAN 


Disebabkan oleh kelalaian panitia, beberapa pengeluaran lupa tidak menggunakan 
nota serta sebagian hilang pada saat pelaksanaan acara. Sehingga mohon maaf apabila nota 
yang terlampir kurang lengkap. 

Pembelian sembako di Pasar Glagah, Kulon Progo 


Pembelian plastik dan snack 


NOTA NO. _ _ 

BANYAKNYA NAMA BARANG HARGA 

'h Ifafi 


lOAlffifv) 



Panitia Kegiatan Bakti Sosial dan Qurban 143 7 H 

PK IMMIBNU KHALDUN, AL-KHA WARIZMI DAN IBNU AL-BAITAR UGM > > 



























Perlengkapan outbond dan edukasi reptil 


i 713 (W 




^oO 


tovv 



UtV‘ 






- Trash bag 



Kuitansi pengganti pembelian buku tulis dan buku gambar 


Nk7sW, Ct'MW' OQ>W7 
Rp VJ-7.SOO 


Wfo» *■ 6 oV-u di’ Tcfro Te»v\oft Ratu 

*WAor> ,~ s 9*lfe 

Wf. 5t>o MrL 

Svfr ftyb^Ckh' 


Panitia Kegiatan Bakti Sosial dan Qurban 143 7 H 

PK IMMIBNU KHALDUN, AL-KHA WARIZMI DAN IBNU AL-BAITAR UGM > > 












